C 
3 


AISAINYAVY 
ALAN WO 


SA 3 
we aa 3 
Ta 


ata 


|. 


1 2 


ai 
Sau Seat 
2 AN 
) N 


Ka 
20 
aa 
manga 
NM 
rTIrm 


Your total learning 


Na PN HAN 
PARA Speak, rabi ar 
Write With confiderwe 


| 
| Introduee vounelt Learn 5 
read Japanse | serips Go sheogpung Follera 
direct 193 
days of the 
theer — meanings 
pop Desoribe 
Understand the 


Lem Uks 
aeek oo apud 
Deserihe 
the ear, 


che hee 


Talk about wear likes and dislines Ikscrihe 
1 . . dm j3 ag Iin r 
wwe dari roucine beam | about Japanese. famuhes 


kr . 1 
Make comparisons Use 1 negative forras Test» 


Ki kasa mrcoalie (ownahyouneiga ce 


Lengkapnya di ipusnas.com 


COMPLETE JAPANESE 
VOLUME 1 


Oleh: Helen Gilhooly & Mikiko Kurose 

Pertama kali diterbitkan di Inggris pada 1998 

dengan judul Teach Yourself Japanese oleh Hodder Education. 

Pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat pada 1998 oleh The McGraw-HilI 
Companies, Inc. 

Edisi ini diterbitkan pertama kali pada 2010. 

ama Teach Yourself adalah merek dagang terdaftar dari Hodder Headline. 
CopyrightO1998, 2003, 2007, 2010 Paul Coggle and Heiner Schenke 


Diterjemahkan oleh: Puti Suci Kellerman 
Penyunting: Sekar Arum & Aulia Nurdini 
Penyunting penyelia: Lia Adhiyani 
Desain sampul dan tata letak: masjathor 


Diterbitkan oleh Kesaint Blanc — Anggota IKAPI 
Mega Cempaka Mas Blok G2-G3 

JL. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat 10640, Indonesia 
Phone: (021) 4290 6862 (Hunting), 4288 6726 
Fax: (021) 4288 6725 

Website: www.kesaintblanc.co.id 

E-mail: editorial@kesaintblanc.co.id 
marketing@kesaintblanc.co.id 


Dicetak oleh percetakan Kesaint Blanc 
Cetakan pertama Desember 2011 


SBN 978-979-593-486-8 


@2011 Kesaint Blanc (Edisi Indonesia) 
Hak cipta dilindungi undang-undang 


Published by arrangement with Hodder & Stoughton 
Dilarang keras memperbanyak isi buku ini, sebagian atau keseluruhan dengan 
fotokopi, cetak dan sebagainya tanpa izin tertulis dari penerbit Kesaint Blanc. 


Complete Japanese VofpsrgilPdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


iii Daftar Isi 

V Kata Pengantar 

vi Hanya punya waktu satu menit? 
viii ' Hanya punya waktu lima menit? 
xii Tentang Penulis 

xiii — Pendahuluan 


Volume satu 
Dasar-dasar tata bahasa 


1 1 Hajimemashite, Robert Franks to moshimasu 
Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Robert Franks. 
Struktur dasar kalimat bahasa Jepang: perkenalan, salam, 
dan perpisahan, nama-nama negara, kebangsaan, dan 
anggota keluarga: “adalah', “bukan': angka 1-10 


35 2 Mainichi terebi o mimasu 
Saya menonton televisi setiap hari 
Kata kerja dan partikel dalam struktur kalimat: apakah 
sebaiknya dan ayo/mari, saya tidak: waktu, mengungkapkan 
waktu (1): angka 11—99, bulan dalam setahun 


65 3 Kaimono oshimasho! 
Mari berbelanja! 
Frasa seputar berbelanja: menghitung benda, di mana suatu 
benda/orang berada, kata tanya, uang, angka di atas 100 


97 4 Eigakan wa doko ni arimasu ka 
Di mana letak bioskop? 
Lokasi suatu tempat, benda, dan orang, arah: membuat 
janji: kalimat lampau, saya ingin melakukan, hari dalam 
seminggu, mengungkapkan waktu (2) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com DaftarIsi li 


iv 


131 


155 


179 


205 
219 
228 
236 
239 


5 Ano hito wa yumei desu yo! 
Orang itu terkenal, lo! 
Kata keterangan: mendeskripsikan orang, memberi opini, 
mengekspresikan keinginan: frasa tentang penyakit 


6 Ryoko wa dodeshita ka 
Bagaimana perjalanan Anda? 
Kata kerja dan deskripsi (2): menjelaskan kejadian 
lampau, frasa tentang cuaca dan berita, musim di Jepang, 
transportasi dan bepergian 


7 Uchuhikoshi ni naritai desu! 
Saya ingin menjadi astronot! 
Suka, tidak suka, dan keinginan: mahir dalam, tidak mahir 
dalam: menggunakan kata kerja akar, frasa tentang 
pekerjaan 


Kunci jawaban 

Kosakata Jepang-Indonesia 
Kosakata Indonesia-Jepang 
Tabel kata kerja 

Catatan 


Complete Japanese VofpsrsilPdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Paket buku Complete Japanese ini merupakan seri pembelajaran 
bahasa yang terkemuka dan diakui dunia sebagai seri 
pembelajaran bahasa dengan metode self-instruction. Seri 
Complete ini merupakan buku pelajaran lengkap yang mencakup 
empat keterampilan dasar — menyimak dan berbicara, membaca, 
dan menulis. Buku ini dibuat berdasarkan garis-garis pedoman 
Dewan Fropa (Common European Framework) dan bisa 
meningkatkan kemampuan berbahasa Anda dari level pemula 
(A1) sampai level mahir (B2). Paket seri Complete Japanese 
terbagi atas 2 volume dan dilengkapi dengan CD audio serta 
dapat dibaca dengan digital talking pen. 


Buku Complete Japanese Volume 1 (Unit 1 - 7) memuat 

pelajaran mengenai cara memperkenalkan diri, kosakata tentang 
keluarga, mengucapkan salam dan perpisahan, kosakata tentang 
kebangsaan dan negara, menyebutkan angka, menyebutkan 
waktu, kata satuan, frasa tentang berbelanja, menyatakan lokasi 
suatu benda atau seseorang, mendeskripsikan seseorang dan suatu 
tempat, menjelaskan kejadian lampau, suka dan tidak suka, frasa 
tentang pekerjaan 


Buku Complete Japanese Volume 2 (Unit 8 - 13) memuat 
pelajaran tentang membuat kalimat majemuk, meminta dan 
memberi izin, membuat alasan, kalimat bentuk kontinu, 
menyatakan “saya bisa” dan “saya ingin”, frasa tentang minat, 
struktur kalimat dasar lampau, membuat perbandingan, membuat 
rencana, kemungkinan, kalimat larangan, dan bentuk kalimat 
negatif. 


Kami berharap Anda dapat menikmati pelajaran bahasa Jepang 
melalui buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi teman belajar 
dan panduan yang berguna bagi Anda. 


Have fun in learning a new language! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com Daftar Isi 


V 


Versi Pdf Le ngkapn PE nak 
LEE vii 


viii 


Hanya punya waktu 
lima menit? 


Bahasa Jepang dituturkan oleh 126 juta orang baik di Jepang 
maupun di seluruh dunia, terutama di Amerika Utara dan Amerika 
Selatan. Juga merupakan bahasa kedua dari masyarakat Cina dan 
Korea lanjut usia yang tinggal di Jepang atau harus belajar bahasa 
Jepang saat pendudukan Jepang di kedua negara itu. Dengan 
perkembangan industri Jepang yang sangat pesat di seluruh dunia 
semenjak 1970-an, masyarakat di seluruh dunia semakin gemar 
belajar bahasa Jepang. Bahasa ini menduduki peringkat 5 sebagai 
bahasa asing paling populer di Amerika Serikat, bahasa asing 
modern pertama pada kurikulum di berbagai SMP di Australia 
dan Selandia Baru, dan bahasa non-Fropa populer di SMP di 
Inggris. Saat ini, sekitar 3 juta orang di seluruh dunia, termasuk 2 
juta orang Cina, belajar bahasa Jepang. 


Apakah bahasa Jepang sulit? Persepsi yang sering muncul adalah 
bahasa Jepang merupakan bahasa yang sangat sulit, dan orang- 
orang selalu kagum jika mendengar seseorang mempelajari 
bahasa Jepang. Tentunya, tidak mungkin mengatakan bahwa 
bahasa ini sama sekali tidak memiliki elemen sulit. Secara 
umum, diyakini bahwa untuk mencapai level yang setara dengan 
orang Jepang diperlukan waktu sekitar lima tahun, sementara 
bahasa Eropa perlu waktu tiga tahun. Namun (Anda juga bisa 
menyimpan rahasia ini sehingga tetap bisa membuat teman-teman 
Anda kagum), ada beberapa fitur dalam bahasa Jepang yang 
menjadikannya sangat sederhana dan mudah, terutama ketika 
dibandingkan dengan ketidakteraturan dalam bahasa Inggris. 
Berikut adalah tiga fitur tersebut: 


1 Aturan tata bahasa yang teratur: 


» Tidak ada pembedaan maskulin dan feminin dalam bahasa 
Jepang, dan hampir semua katanya tidak memiliki bentuk 
plural/jamak. 


Complete Japanese VofpsrsilPdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tidak ada konjugasi kata kerja, sehingga akhiran kata kerja 
tetap sama terlepas dari siapa yang melakukan tindakan. 
Misalnya, saya pergi, ia pergi, dan seterusnya, dalam bahasa 
Jepang cukup diwakili dengan ikimasu. 

Hanya ada dua bentuk kalimat utama, yakni lampau dan kini/ 
masa depan, “mungkin” digunakan untuk masa depan yang 
belum pasti (misalnya cuaca). 

Tidak ada artikel tentu dan tak tentu (seperti the dan a dalam 
bahasa Inggris) 


Aturan pengucapan yang teratur: 


Bahasa Jepang memiliki aturan pengucapan yang relatif 
mudah. Bunyi dihasilkan dengan mengombinasikan lima bunyi 
vokal, a, i, u, e, o, dengan satu dari 19 bunyi konsonan (ka, ki, 
ku, ke, ko). Bunyi-bunyi ini selalu diucapkan dengan cara yang 
sama, sehingga begitu sudah dipahami, Anda akan mudah 
mengingat dan menggunakannya. 

Tidak seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang tidak mengenal 
aksen penekanan. Dengan kata lain, setiap suku kata memiliki 
penekanan yang sama. Misalnya, nama kota Hiroshima 
diucapkan Hi-ro-shi-ma dan bukan Hi-RO-shi-ma atau Hi-ro- 
SHI-ma. 

Beberapa kata dalam bahasa Jepang yang bunyinya sama 
dibedakan dalam pengucapannya melalui penggunaan nada 
tinggi dan rendah. Kata hashi dapat berarti jembatan atau 
sumpit. Hashi berarti sumpit, dan hashi berarti jembatan 
(aksen di atas silabel adalah cara saya untuk menunjukkan 
letak nada tingginya). Namun, nada tidak sekuat aksen 
penekanan, juga tidak sekompleks bahasa yang bersifat tona 
(menggunakan nada) seperti bahasa Cina. 


3 Kata serapan: 


Bahasa Jepang kaya akan kata serapan, terutama dari bahasa 
Inggris. Ini berarti bahwa, meski bahasa Jepang tidak memiliki 
kaitan struktural dengan bahasa Inggris, Anda dapat menemukan 
berbagai petunjuk yang bisa dikenali. Dapatkah Anda menemukan 
arti kata berikut? 


Makanan & minuman: 1 keki 2 kora 3 sandoitchi 4 hottodoggu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipudferyeBwnya Waktu Lima Menit? — IX 


Teknologi: 5terebi 6 kompyuta 7mausu 8shii dii 
Olahraga: 9sakka 10 bare&boru 11 gorufu 12 tenisu 


Jawaban: 1 kue, 2 cola, 3 roti lapis, 4 hot dog, 5 televisi, 6 
komputer, 7 mouse, 8 CD, 9 sepakbola, 10 voli, 11 golf, 1z tenis 


Ada juga berbagai kata dan merek yang telah menjadi bagian dari 
keseharian bahasa Indonesia. Misalnya: 


walkman, pokemon, karaoke, kimono, samurai, discman, 
Nintendo, Mitsubishi, Toyota, Sony, Kawasaki ... 


Saya berpendapat, tidak benar jika memberi kesan bahwa 

bahasa Jepang tidak memiliki aspek kesulitan apa pun. Namun, 
saya yakin justru karena tantangan inilah orang benar-benar 
mengagumi bahasa Jepang, cara kerja bahasa yang sangat logis, 
dan cara bahasa ini merefleksikan budaya masyarakat Jepang, dan 
sebaliknya. Berikut beberapa fitur tersebut: 


e Terlepas dari kata serapan, tidak ada hubungan antara bahasa 
Inggris dan bahasa Jepang. Bahasa Jepang berasal dari Asia 
Tengah, dan secara struktural paling dekat dengan Korea. 
Bahasa ini tidak memiliki kaitan struktural dengan bahasa 
Cina, tetapi dari sanalah bahasa tersebut mendapatkan dan 
mengembangkan sistem penulisan yang kompleks. 


e Ada sebuah sistem bahasa yang berlapis-lapis, yakni kata dan 
struktur yang sopan dan rendah hati. Namun, sebagai penutur 
asing bahasa Jepang, Anda dapat menggunakan bentuk netral 
dan sopan yang dikenal sebagai bentuk masu/desu. 


e Urutan kalimat berbeda dengan bahasa Indonesia. Urutan 
kalimat bahasa Jepang berpola SOP (subjek objek predikat), 
dan predikat (kata kerjanya) diucapkan di akhir kalimat. 

Di sisi lain, bahasa Indonesia memiliki pola SPO (subjek 
predikat objek). Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kita akan 
mengatakan Saya (subjek) makan (predikat) daging (objek), 
dalam bahasa Jepang adalah watashi wa niku o tabemasu 
(secara harfiah artinya saya daging makan). Ini berarti urutan 
kalimat dalam bahasa Jepang “terbalik? dengan bahasa 
Indonesia. Poin utama yang harus diingat adalah, predikat 
atau kata kerja selalu ada di akhir kalimat. 


e# Bahasa Jepang memiliki sistem penanda tata bahasa yang 


Complete Japanese VofpsreilPdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dikenal dengan partikel, yang tidak memiliki arti tertentu 
tetapi menandai fungsi hampir semua kata benda dalam 
sebuah kalimat. Dalam kalimat watashi wa niku o tabemasu 
(saya makan daging), subjeknya (watashi) ditandai dengan 
partikel wa dan objeknya (niku) ditandai dengan partikel o. 


e Bahasa Jepang juga memiliki kosakata yang sangat luas, 
dengan pengaruh dari Cina, Korea, dan Barat yang semakin 
memperkaya perhiasan kata yang menyusun bahasa Jepang itu 
sendiri. 


Tujuan dari Complete Japanese adalah membantu Anda 
berinteraksi dengan orang-orang Jepang melalui beragam situasi 
sehari-hari seperti mengucapkan salam, berbicara melalui telepon, 
interaksi bisnis, melihat pemandangan, menyantap hidangan, 
berbelanja dan berkunjung ke rumah orang Jepang. Buku ini 
merupakan kursus mandiri yang akan mengantarkan Anda dari 
level bahasa Jepang pemula hingga menengah melalui pendekatan 
langkah demi langkah yang masuk akal, sehingga setelah 
menyelesaikan materi ini Anda akan percaya diri dalam berbicara 
dan mengerti bahasa Jepang dalam berbagai situasi. 


Berikut adalah beberapa kata dan frasa kunci dalam bahasa 
Jepang, supaya Anda bisa langsung merasakan bahasa ini, dan 
mulai membangun perbendaharaan kata. 


Salam: konnichiwa halo/selamat siang, ohay6 gozaimasu selamat 
pagi, konbanwa selamat malam, oyasumi nasai selamat tidur 


Gelar/panggilan: san (diucapkan setelah nama depan atau nama 
keluarga): Tanaka-san Tn/Nn/Ny Tanaka, Robert-san Robert. Anda 
harus selalu membubuhkan san pada setiap nama, kecuali saat 
merujuk pada diri atau keluarga sendiri. 


Nama Anda: Tanaka desu Saya Tanaka, Robert desu Saya Robert. 
Bubuhkan kata desu (saya, ia, Anda adalah) setelah nama Anda. 


Tolong dan terima kasih: onegaishimasu tolong, domo arigato 
(gozaimasu) terima kasih (banyak) 


Selamat tinggal: sayonara selamat tinggal (jika Anda tidak akan 
menemui seseorang untuk beberapa lama), ja mata ne sampai 
jumpa lagi (kasual) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipudfaryeBwnya Waktu Lima Menit? — Xi 


Tentang Penulis 


Helen Gilhooly adalah kepala divisi bahasa di Aldercar 
Community Language College, sebuah sekolah lanjutan spesialis 
bahasa di Derbyshire. Ia juga seorang pelatih guru dan pengajar 
tamu di Nottingham University dan mengajar bahasa Jepang 
untuk semua umur, sekaligus seorang konsultan bahasa dan 
penerjemah di Fast-track Japanese (Elisabeth Smith). Helen 
telah tinggal dan bekerja di Jepang, lulus dari Churchill College, 
Cambridge dan menyandang gelar MA dalam bahasa Jepang. 

Ia merupakan pengarang dari judul Teach Yourself berikut: Get 
Started in Japanese, Read and write Japanese scripts, dan Speak 
Japanese with confidence. 


Mikiko Kurose telah memberikan sumbangan sebagai penutur asli 
bahasa Jepang dalam penulisan buku ini. Ia lahir di Kyoto, Jepang, 
menyandang gelar MA dalam bidang Linguistik, dan seorang guru 
bahasa Jepang berkualifikasi yang sekarang bekerja di Aldercar 
Community Language College. Mikiko juga bekerja sebagai 
penerjemah lisan dan tulisan. Ia telah memeriksa dan memberi 
saran untuk buku-buku Teach Yourself karya Helen sebelumnya, 
juga membuat kamus pendukung Inggris-Jepang untuk perangkat 


lunak Sharp. 


Xii Complete Japanese Vofysrei!Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan 


Selamat datang di Complete Japanese! 


Ini merupakan kursus mandiri yang akan mengantarkan Anda 
dari level pemula hingga menengah melalui pendekatan langkah 
demi langkah. Pendekatan ini akan membantu Anda memperoleh 
kepercayaan diri dan keterampilan yang penting dalam memahami 
dan berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Materi-materi 
praktis di dalamnya juga akan memudahkan Anda menerapkan 
ilmu tersebut ke situasi bisnis dan sosial baik di Jepang maupun di 
negara Anda. Anda juga akan medapatkan banyak sekali wawasan 
tentang budaya Jepang, dan bagaimana bahasa dan budaya Jepang 
saling mengikat dan memengaruhi satu sama lain. 


Fitur khusus yang terdapat dalam kursus ini adalah kesempatan 
untuk belajar membaca bahasa Jepang, sebuah kecakapan 

yang dianggap paling sulit dikuasai saat mempelajari bahasa 

ini. Buku ini menawarkan pendekatan membaca praktis, yang 
mampu mengatasi hambatan yang biasa terjadi dan mengubah 
keterampilan membaca menjadi tantangan yang menyenangkan. 
Namun, jika Anda hanya ingin fokus pada keterampilan berbicara 
dan mendengarkan, Anda bisa mengikuti materi ini tanpa harus 
membaca skrip berbahasa Jepang. 


Setelah mengajar bertahun-tahun, saya mendapati bahwa pelajar 

kerap melewati percakapan di buku bahasa karena mereka tidak 

mengerti. Jadi dalam buku ini saya menyajikan sejumlah aktivitas 
pra-percakapan untuk membantu memahaminya dari setiap awal 
unit. 


Anda akan merasakan Complete Japanese sangat bermanfaat, 
baik jika Anda berencana bepergian ke Jepang, ingin mengatasi 
hambatan komunikasi dengan kolega atau teman yang berbahasa 
Jepang, atau sekadar ingin mencapai kepuasan pribadi dengan 
menguasai bahasa Jepang. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com Pendahuluan  Xili 


xiv 


Bagaimana cara kerja materi buku ini? 


Complete Japanese dibagi ke dalam dua volume. Volume 1 
(Unit 1-3) berisi dasar-dasar bahasa Jepang dan menggunakan 
pendekatan berbasis-topik berikut dasar struktur yang 
menyeluruh. Berbagai jenis bahasa juga diperkenalkan untuk 
membantu pembelajar berkomunikasi dalam situasi sehari-hari 
seperti mengucapkan salam, berkenalan, berhitung, berbelanja, 
rutinitas sehari-hari, keluar, jalan-jalan, memberikan arah, 
deskripsi, suka, tidak suka, hobi, dan sakit. 


Volume 2 (Unit 8-13) mulai menggali bahasa secara lebih dalam 
dan membimbing pembelajar dalam memanipulasi bahasa untuk 
mengekspresikan konsep-konsep yang lebih rumit dan kaya seperti 
pendapat, saran, permintaan, dan perintah. Pembelajar juga akan 
menjadi jauh lebih percaya diri dalam mengucapkan kalimat 
panjang dan ikut serta dalam percakapan mengenai berbagai 
topik. Anda juga akan mempelajari lapisan kesopanan yang sangat 
penting dan mendasar bagi bahasa Jepang dan masyarakatnya. 
Meskipun di Bagian 2 ini berisi banyak struktur penting, fokusnya 
tetap mempertahankan sisi praktis dan berbasis-topik. Dengan 
kata lain, Anda akan mempelajari bahasa yang dapat Anda 
gunakan. 


Cara belajar yang berbeda dari biasanya 


Materi pelajaran bahasa biasanya dimulai dengan sebuah 
percakapan, lalu diikuti dengan penjelasan dan aktivitas. Ini bisa 
berat bagi pembelajar karena mereka tidak tahu arti percakapan 
sebelum unit berakhir. Dalam Complete Japanese, masing-masing 
unit diawali dengan aktivitas pembuka dan pengembangan, 

yang menggali aspek sederhana dari bahasa Jepang untuk 

segera membantu Anda mengembangkan kepercayaan diri dan 
keterampilan. Selain itu, Unit 1-5 memiliki percakapan pembuka 
sehingga Anda dapat melihat dan mendengarkan bahasa yang 
sudah pernah Anda pelajari dalam situasi praktis. Setelah itu, Anda 
akan menjumpai kalimat kunci dan penjelasan, yang berisi banyak 
praktik sebelum Anda beralih ke percakapan utama. Tujuannya 
adalah memudahkan Anda memahami percakapan sehingga 
mampu mengambil peran yang lebih aktif di dalam percakapan 
tersebut. Dilanjutkan dengan bagian belajar mengucapkan untuk 


Complete Japanese VofpsrsilPdf Lengkapnya di ipusnas.com 


membuat Anda benar-benar mampu berbicara, lalu aktivitas dan 
tantangan akhir-unit untuk membantu menyatukan semua yang 
sudah Anda pelajari. 


Sebuah kesempatan untuk membaca bahasa Jepang 


Fitur baru dalam materi Complete Japanese ini adalah 
disertakannya skrip Jepang. Sebagian besar buku ditulis 

dalam romaji (huruf latin). Namun, bagian akhir setiap unit 
dimaksudkan untuk melatih keterampilan membaca. Anda 
tidak harus mengikuti bagian membaca — karena bagian ini 
berdiri sendiri serta dirancang untuk memberikan kesempatan 
bagi mereka yang ingin belajar membaca tanpa terlalu jauh 
meninggalkan mereka yang hanya ingin fokus pada aspek 
berbicara dan mendengarkan. Anda juga bisa langsung mengikuti 
unit utamanya terlebih dahulu, kemudian kembali ke bagian 
membaca jika sudah mulai mantap dengan kecakapan lainnya. 
Anda sendiri yang memutuskan, pilihan sudah disajikan, dan 
pendekatan yang diambil dalam materi ini sesuai dengan 
bagaimana penulis belajar membaca — melalui kaitan visual dan 
gambar yang membantu Anda memecah skrip menjadi bagian 
yang dapat dikenali, juga seru untuk dipelajari. 


Bagaimana agar berhasil belajar bahasa Jepang 


e Sedikit namun sering akan jauh lebih efektif daripada belajar 
lama sekaligus. Jadi usahakan meluangkan 20-30 menit untuk 
belajar (jika mungkin dua atau tiga kali dalam seminggu/atau 
lebih). Coba lakukan secara teratur sehingga Anda terbiasa 
belajar secara sedikit-sedikit namun sering. 


e Temukan keseimbangan antara melanjutkan materi berikutnya 
dan melihat kembali apa yang sudah Anda pelajari sejauh ini, 
agar Anda mendapat kemajuan secara bertahap dan efektif. 
Sisihkan satu sesi (mungkin sekali dalam tiap lima sesi) untuk 
melihat kembali unit sebelumnya dan mengingat pembelajaran 
Anda. Anda bisa memulainya dengan aktivitas dan tantangan 
- jika kesulitan dengan struktur tertentu, lihat kembali 
penjelasan dan contohnya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com Pendahuluan — XV 


xvi 


Cari waktu untuk belajar di tempat tenang, tempat Anda 
dapat berbicara dengan lantang. Ini akan membantu Anda 
fokus dalam membangun kecakapan berbicara dan mendengar, 
karena Anda dapat berkonsentrasi dan mendengar diri Anda 
berbicara. 


Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri! Belajar suatu bahasa 
adalah proses bertahap, dan semua orang pasti melakukan 
kesalahan. Jangan berharap akan langsung bisa sempurna, dan 
langsung bisa mengingat semua kosakata dan struktur baru. 
Biarkan pembelajaran Anda berkembang perlahan dan pasti, 
jangan tergesa-gesa. 


Cari kesempatan untuk menerapkan/menggunakan bahasa 
Jepang Anda. Anda tidak harus pergi ke Jepang: cukup cari 
tahu tentang masyarakat Jepang, bergabung dengan kelompok 
bahasa Jepang, pergi ke restoran Jepang dan berlatih memesan 
menggunakan bahasa Jepang (tetapi hati-hati, petugas di sana 
tidak selalu mampu berbahasa Jepang), berbicara dengan 
teman yang dari Jepang, atau berkunjung ke toko-toko Jepang 
tempat Anda dapat mendengar mereka berbicara bahasa 
Jepang. 


Namun yang lebih penting lagi, ingat bahwa belajar dan 
menggunakan bahasa asing itu harus MENYENANGKAN! 


Mendengarkan bahasa Jepang 


Untuk memaksimalkan materi kursus ini, sebaiknya gunakan 
rekaman yang menyertai buku ini (tetapi Anda dapat mengikuti 
materi tanpa harus menggunakan rekaman). Rekaman tersebut 
akan membantu Anda mengucapkan bahasa Jepang dengan 
benar, dan menguasai aksen aslinya. Percakapan dan aktivitas 
di dalam rekaman juga akan memberikan materi praktis dalam 
memahami dan menjawab bahasa Jepang lisan. Panduan 
pengucapan dan kosakata baru di beberapa unit awal juga 
direkam untuk membantu Anda berbicara bahasa Jepang dengan 
benar pada tahap-tahap penting belajar Anda. Jika Anda tidak 
memiliki rekaman, ada beberapa aktivitas yang memang “hanya 
mendengarkan”, tetapi ini juga akan dicakup dalam materi atau 
aktivitas lain. 


Complete Japanese VofpspsilPdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Memaksimalkan manfaat rekaman 


Anda akan menemukan banyak saran untuk memaksimalkan 
manfaat rekaman seiring Anda mengikuti materi di buku ini. 
Berikut ini adalah beberapa petunjuk umum: 


Rekaman berisi beragam bagian untuk mengembangkan 
berbagai kecakapan seperti mendengarkan intisari, belajar 
kosakata, memperbaiki pengucapan, dan mendengarkan 
informasi tertentu. Anda juga dapat mendengarkan dan 
mempelajari bagian rekaman seperti daftar kosakata dan 
“belajar mengucapkan” sambil melakukan hal lain seperti 
berkendara namun ada bagian yang menuntut Anda untuk 
fokus. Jangan dengarkan rekaman terlalu lama, karena Anda 
pasti akan teralihkan — tetap fokus. 


Gunakan tombol jeda (on-off/pause pada perangkat audio 
kendaraan) saat Anda berlatih penggalan percakapan. Ini 
akan membantu Anda fokus pada pengucapan yang akurat, 
sehingga Anda cepat menguasai aksen aslinya. Hal tersebut 
juga berguna untuk mengingat kata atau percakapan baru — 
hasilnya akan jauh lebih baik jika Anda mengingat penggalan 
demi penggalan. 


Dalam aktivitas mendengarkan, kembangkan kecepatan 
mendengar dan pemahaman Anda dengan mendengar 
seluruh aktivitas tanpa menggunakan tombol jeda terlebih 
dahulu. Anda memang tidak akan langsung menangkap 
semua informasinya, tetapi ini akan membantu Anda 
mengembangkan keterampilan mengambil informasi penting 
dan mengolahnya secara lebih cepat di otak Anda. 


Jika sudah mendengarkan seluruh aktivitas satu atau dua 

kali, pecah menjadi penggalan-penggalan kecil menggunakan 
tombol jeda, sehingga Anda dapat menyempurnakan informasi 
yang belum diperoleh. 


Memperkenalkan karakter utama 


Dalam buku ini terdapat alur cerita yang diperankan oleh berbagai 
karakter dari beragam latar belakang, yang akhirnya bertemu atau 
saling berhubungan. Karakter-karakter tersebut antara lain: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com Pendahuluan XVii 


e Robert Franks (warga Inggris) - menikah dengan Rie, tinggal 
di Tokyo dan bekerja sebagai wartawan Japan Now (sebuah 
surat kabar berbahasa Inggris) 


e  Rie Franks — menikah dengan Robert dan bekerja sebagai 
resepsionis berbahasa-Inggris di sebuah hotel Jepang 


6»  Tatsuya dan Naoe Hondo (suami istri) berikut kedua putri 
mereka, yakni Eri berusia 1o tahun dan Yuki berusia 16 tahun. 
Tatsuya-san bekerja di sebuah perusahaan elektronik Jepang, 
sementara Naoe adalah ibu rumah tangga sekaligus perawat 
ayahnya yang sudah lansia. 


e Tan Ferguson (dari Selandia Baru) dan Katie Mears (warga 
Amerika). Katie mengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah 
bahasa swasta. Ian bekerja di sebuah perusahaan Jepang. 


e Roger Wilson (warga Australia), sedang belajar bahasa Jepang 
di sebuah universitas di Australia, dan sudah belajar di Jepang 
selama setahun di Tokyo University. 


» Miki Sugihara, telah menghabiskan s tahun mengajar bahasa 
Jepang di A.S., dan menjadi pengajar bahasa Jepang dan 
Inggris di sebuah sekolah bahasa swasta di Tokyo. 

e Takeshi Ishibashi, sedang menempuh studi bidang Teknik di 
Tokyo University, dan menjadi anggota boy band pada akhir 
pekan. 


Arti simbol 
Rekaman 


Panduan pengucapan 


C9) TR 2 


Abjad atau alfabet bahasa Jepang (sebenarnya merupakan sistem 
fonetik) terdiri dari sejumlah bunyi yang dihasilkan dengan 
menggabungkan lima huruf vokal (a, i, u, e, 0) dengan konsonan. 
Masing-masing bunyi merupakan satu “ketukan” atau suku kata, 
dan digabungkan untuk menghasilkan kata. Tidak seperti bahasa 


Xviii — Complete Japanese Vofysrej!Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Inggris yang memiliki beragam aturan pengucapan dan ejaan, bunyi 
dalam bahasa Jepang selalu diucapkan dengan cara yang sama. 
Misalnya, bunyi vokal a dalam bahasa Inggris bisa diucapkan: 


man mate mayor marsh ... 


Namun dalam bahasa Jepang, bunyi a akan selalu berbunyi a 
(seperti pada kata “aku”). Kelima huruf vokal dalam bahasa Jepang 
adalah: 


a seperti pada kata aku 
i seperti pada kata ikan 
u seperti pada kata burung 
e seperti pada kata ekor 
O seperti pada kata obat 


Berikut ini sekadar cara untuk mengingat bunyi-bunyi di atas: 


man bits two extra shots 
a i u e O 


Cara mengucapkan suku kata 
TR 3 


Sekarang Anda akan berlatih mengucapkan bahasa Jepang 
menggunakan bagan bunyi suku kata berikut ini. Gunakan 
rekaman (jika ada), dengarkan per baris, hentikan, dan ucapkan 
bunyi tersebut dengan jelas. Di samping bagan juga dituliskan 
catatan sehingga jika Anda tidak memiliki rekaman, ingat 
pengucapan bunyi tersebut, ucapkan dengan jelas, dan baca 
catatan tambahannya. 


Bagan bunyi 

a 1 u e o 

ka ki ku ke ko 

sa shi su se so 

ta chi tsu te to tsu merupakan bunyi yang agak 
asing: hanya terdiri satu suku kata 
(atau satu ketukan), satukan t dan s 
saat Anda mengucapkannya 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com Pendahuluan — XIX 


na ni nu ne no 


ha hi fu he ho fu berbunyi lembut, antara f dan 
h. Gigi depan Anda tidak boleh 
menyentuh bibir saat mengucapkan 
ini: udara dibiarkan keluar antara 
gigi dan bibir 


ya yu yo 

ra ri ru re ro r merupakan bunyi lembut, agak 
terdengar antara r dan I, dan tidak 
seperti bunyi “r' dalam bahasa 
Prancis 

wa 1n  n memiliki ketukan penuh. 


Contohnya ada di bagian berikut 


ga gi gu ge go  $ seperti pada kata gang 
za ji zu ze Z0 


ba bi bu be bo 


pa pi pu pe po tidak ada bunyi v dalam bahasa 

da de do Jepang, dan b digunakan untuk 
pengganti kata asing. Misalnya: 
Valerie menjadi Ba-ra-ri-i 


Bunyi terakhir pada bagan bunyi di atas terdiri dari sebuah 
konsonan plus ya, yu, yo. Ini juga memiliki satu ketukan (satu 
suku kata) meski orang asing kerap salah mengucapkan ini sebagai 
dua ketukan. Misalnya, mungkin Anda pernah mendengar kota 
Kyoto diucapkan secara salah dengan ki-yo dan bukannya kyo. 


XX Complete Japanese VofpargilPdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Berlatihlah mengucapkan bunyi-bunyi di bawah ini dengan 


seksama: 


kya 
sha 
cha 
nya 
hya 
mya 
rya 
gya 
ja 
bya 
pya 


kyu 
shu 
chu 
nyu 
hyu 
myu 
ryu 
gyu 
ju 
byu 
pyu 


kyo 
sho 


cho ch seperti dalam chance 


nyo 
hyo 
myo 
ryo 
gyo 


jo ja seperti dalam jam 


byo 
pyo 


Cara mengucapkan kata 


D TR4 


Penekanan sama 


Setiap suku kata dalam bahasa Jepang memiliki tekanan yang 
sama. Perhatikan contoh berikut: 


(Inggris) 
(Jepang) 


A-MErri-ca 


A-me-ri-ka 


tekanan sama) 


(tekanannya adalah pada MF) 


(masing-masing suku kata memiliki 


Penutur bahasa Inggris kerap menambahkan tekanan pada kata 
bahasa Jepang. Misalnya: 
Hi-ro-SHI-ma 
Hi-ro-shi-ma 


(tekanan ada di SHI, padahal seharusnya sama) 


Jadi, agar aksen Anda lebih mendekati, jangan beri tekanan kata 
seperti yang terjadi dalam bahasa Inggris: berikan tekanan sama 
pada setiap suku kata. Sekarang dengarkan rekaman sebagai 

contohnya. 


Silabel panjang 


Dalam buku ini, makron (garis atas) digunakan di atas huruf 
vokal untuk menunjukkan bunyi panjang. Berikut adalah 
contohnya: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan 


xxi 


Tokyo (Anda tahan bunyi bergaris atas sekitar dua kali 
panjang normalnya) 
To-u-kyo-u (ucapkan kata ini dengan lembut) 


Makron tidak digunakan saat nama tempat muncul sebagai bagian 
dari teks atau terjemahan, hanya sebagai bagian dari percakapan 
bahasa Jepang. 

Bunyi n 


n termasuk ke dalam suku kata. Misalnya, ucapan untuk halo 


adalah: 
ko-n-ni-chi-wa 
Saat n diikuti dengan p, b, atau m, bunyinya berubah menjadi m: 
gambatte semoga beruntung 
sampaku tiga malam 
Konsonan ganda 
TR 4, 01:08 


Konsonan ganda menunjukkan bahwa Anda harus jeda sejenak 
sebelum mengucapkannya. Lihat contoh berikut dan ucapkan 
dengan lantang: 


headdress (jeda sejenak setelah hea — jangan ucapkan head 
dress) 
bookcase (jeda setelah boo) 


Anda akan menjumpai konsonan ganda dalam bahasa Jepang 
seperti ini — kk, ss, tt, pp. Dengarkan rekaman berikut dan 
ucapkan dengan lantang: 


gambatte semoga beruntung 
Hokkaido pulau utara Jepang 
Sapporro ibukota pulau utara 
massugu lurus 


Anda selalu menggunakan jeda singkat ini ketika terdapat 
konsonan ganda. 


XXII — Complete Japanese Vofysrej!Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Vokal diam 
TR 4, 01:40 


Kadang, i dan u hampir tidak dibunyikan (perhatikan huruf yang 
bertanda kurung di bawah ini). Dengarkan rekaman, dan ucapkan 
contoh berikut dengan lantang: 


des(u) (pelengkap kalimat) 
stu)ki saya suka 
ikimas(u) saya pergi 


hajimemash(i)te senang bertemu Anda (ketika pertama kali bertemu) 


Kata-kata di luar bahasa Jepang 
TR 4, 02:02 


Kata-kata asing 'dijepangkan' ke dalam sistem bunyi bahasa 
Jepang. Perhatikan contoh berikut, dan dengarkan rekaman: 
misalnya, tidak ada bunyi th dalam bahasa Jepang, yang ada 
adalah s. 


Ajia Asia 
Sumisu Smith 
Robato Robert 
marason maraton 
kohi kopi 
hoteru hotel 
terebi televisi 
Berlatih 


Untuk melatih dan menyatukan apa yang sudah Anda pelajari 
sejauh ini, buka Penjelasan 1.7. Dengarkan (atau baca) ucapan 
salam dalam bagan, dan coba ucapkan dengan lantang. Kata-kata 
ini mencakup hampir semua aturan pengucapan yang sudah Anda 
pelajari. Sekarang, Anda siap memulai materi! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com Pendahuluan XXili 


7 AFTA 
TEA, 


berenang 
P iki LITE 


IN 
SUK 


Teerererelatn 4 


NAAAAKAKI 


a 


Volume 1 
Dasar-dasar Tata Bahasa 


Hajimemashite, Robert Franks to 
moshimasu 

Senang bertemu dengan Anda. 
Nama saya Robert Franks 


Dalam unit ini, Anda akan mempelajari 

» struktur dasar kalimat bahasa Jepang 

e memperkenalkan diri, mengucapkan salam, dan berpamitan 

e kata yang menyatakan negara, kebangsaan, dan anggota 
keluarga 

e bagaimana mengucapkan “adalah' dan 'bukan' 

e berhitung dari 1 sampai 10 


Selamat datang di unit pertama Complete Japanese. Jika Anda 
belum membaca bagian pendahuluan dan panduan pengucapan, 
silakan baca terlebih dahulu! Bagian tersebut cukup singkat dan 
akan membantu Anda memahami bagaimana cara kerja buku ini. 
Bagian tersebut akan membantu Anda melaju lebih cepat. Jika 
Anda memiliki rekaman pendamping buku ini, dengarkan dan 


Versi Pdf Lengkapri/g'eetpestissRa9ait Franks to moshimasu 


